
TIM TAFAQQUH 

(PONDOK PESANTREN RIYADHUL JANNAH) 

Jl. Kaliwidas 2, Mertodranan, Pasar Kliwon, Surakarta 57118 
Telp : 0271 652733, 087836308333 
email: mj.alhidavah(5)gmail.com / pondokriyadhuliannah(5)gmail.com 


36 Pernikahan Yang Dilarang Agama 

Pernikahan yang diharamkan adalah pernikahan yang tidak sah, serta pelakunya dikenai dosa 
apabila mengetahui keharamannya. 

I. Sebab Dzatiyahnya (Ain) 

A. Nasab 

1) Menikahi ibu kandung 

2) Menikahi anak kandung 

3) Menikahi saudari 

4) Menikahi bibi dari jalur ayah (sudarinya ayah) 

5) Menikahi bibi dari jalur ibu (saudarinya ibu) 

6) Menikahi anaknya saudara 

7) Menikahi anaknya saudari 

B. Rodlo’ (Persusuan) 

8) Menikahi ibu Rodlo' 

9) Menikahi anak Rodlo' 

10) Menikahi saudari Rodlo' 

11) Menikahi bibi Rodlo' dari jalur ayah 

12) Menikahi bibi Rodlo' dari jalur ibu 

13) Menikahi anaknya saudara (Rodlo') 

14) Menikahi anaknya saudari (Rodlo') 

C. Pernikahan (Mushoharoh). 

15) Menikahi ibu tiri 

16) Menikahi menantu 

17) Menikahi anak tiri 

18) Menikahi mertua 

II. Sebab Jama’ (Mengumpulkan) 

19) Mengumpulkan istri dan ibunya 

20) Mengumpulkan istri dan saudarinya 


Kunjungi website Nyantri Yuk di http://www.nyantriyuk.id dan website Masjid Jami' Assegaf di http://www.masjidassegaf.conn 








21) Mengumpulkan istri dan bibinya dar jalur ayah 

22) Mengumpulkan istri dan bibinya dari jalur ibu 

23) Mengumpulkan lebih dari empat istri bagi laki- laki merdeka 

24) Mengumpulkan lebih dari dua istri bagi laki-laki budak 

25) Mengumpulkan dua suami 

26) Mengumpulkan dua istri budak bagi laki- laki merdeka 

III. Isytibah (Keserupaan) 

27) Menikahi perempuan yang memiliki keserupaan dengan Mahram yang ada di 
antara mereka 

IV. Sesuatu yang terjadi di dalam akad 

28) Nikah Syighor 

29) Nikah Mut'ah 

30) Nikah ketika sedang ihrom 

31) Dua wali yang menikahkan perempuan secara bersamaan 

32) Menikahi perempuan yang sedang iddah 

33) Menikahi budak yang sedang istibro' 

34) Menikahi Murtabah (perempuan yang diragukan Iddahnya) 

35) Menikahi perempuan kafir 

36) Menikahi budaknya sendiri 

Nikah Fasid/ Batil adalah nikah yang sebagian syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. 


Kunjungi website Nyantri Yuk di http://www.nyantriyuk.id dan website Masjid Jami' Assegaf di http://www.masjidassegaf.conn 



